


PEMERINTAH DESA BAE 
KECAMATAN BAE 


KABUPATEN KUDUS 


——-— ii 
KEPUTUSAN KEPALA DESA BAE 


NOMOR : 041/5/2020 
TENTANG 


PERUBAHAN LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DESA NOMOR 041/38/2018 
TENTANG PENETAPAN PENGURUS PERPUSTAKAAN DESA BAE 
KECAMATAN BAE KABUPATEN KUDUS 





KEPALA DESA BAE 


Menimbang : Bahwa dalam rangka mendukung. meningkatkan minat baca masyarakat 
dan mewujudkan tujuan Nasional Indonesia yaitu mencerdaskan 
kehidupan bangsa maka perlu didirikan Perpustakaan Desa: 


Memperhatikan : Bahwa untuk maksud tersebut diatas perlu ditetapkan dengan 
Keputusan Kepala Desa: 
Mengingat : 1. Undang -~ Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan 


Daerah — Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi jawa 
Tengah ( diundangkan pada tanggal 8 Agustus 1950): 


2. Undang — Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah 
Daerah: 


3. Undang - Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan. 
MEMUTUSKAN 
Menetapkan 
PERTAMA : Menetapkan nama — nama tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini 


sebagai Pengurus Perpustakaan “ SUMBER ILMU “ Desa Bae 
Kecamatan Bae Kabupaten Kudus. 

KEDUA : Pengurus Perpustakaan “SUMBER ILMU" Desa Bae mempunyai tugas 
sebagai berikut : 


1. Melaksanakan Administrasi Perpustakaan: 

2. Melayani Masyarakat Pengguna Jasa: 

3. Melaporkan perkembangan atas pengelolaan Perpustakaan: 

4. Melaporkan permasalahan yang dimungkinkan timbul sebagai 
akibat penyelenggaraan Perpustakaan Desa Bae dan segera 
mengambil langkah — langkah strategis dan preventif untuk 
penanganan lebih lanjut. 

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan 


ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa 
(APBDes) Desa Bae Kecamatan Bae Kabupaten Kudus. 

KEEMPAT : Keputusan ini ditetapkan untuk dilaksanakan dengan penuh rasa 
tanggung jawab dan keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 
ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat perubahan akan 


dilakukan penyesuaian sebagainama mestinya. 


Ditetapkan di : Bae 








LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA BAE 


Nomor :041/5/2020 
Tanggal : 6 Januari 2020 


SUSUNAN PENGURUS PERPUSTAKAAN 
DESA BAE KECAMATAN BAE KABUPATEN KUDUS 














NO NAMA KEDUDUKAN KETERANGAN 

I. (NURUL HIDAYATI. S.Kom | Ketua Perpustakaan j i 
| 2. | NUSROTUL AFKHOM | Sekretaris 

3. | NAILIL MAUIDHOH Bendahara 

4. | SULASTRI | Urusan Pengadaan/ Pengolahan | 

3, | SUSIANAWATI Urusan Pengadaan/ Pengolahan 
| 6. | KUSBANDRIYAH Urusan Pengadaan/ Pengolahan 

7. | MISBAHUL HUDA Urusan Pelayanan 

8. | KHOIRUL AZIZ | Urusan Pelayanan 











KO 
AGUNG BUDIYANTO, SE 
ag 












